No. 51


S NEN 4 JULI 1938


TAHOEN 1


Tel No.393


DAGBLAD


Lembar pertama


99


OTONTOOR NATOE


Telegramadres: „PERKI" Padang
TERDIRI


dari
2 lembar


Diterbitkan tiap2 hari ketjoeali hari Minggoe dan hari besar


Dir. Hoofdredacteur: A.MADJID OESMAN.
Isinja diloear tanggoengan pentjetak


Kantoor Red. & Admin: Drukk:
„Perantaraan" Raafweg-Padang.
Bajaran lebih dahoeloe.


Pariaman :
„I.P.P.A."
AGENTEN :
Moeara Laboeh Alpaini
Solok 'Alamsjoehoer Latief
Fort de Kock: H.Aminoeddin
Bijkantoor :


HARGA LANGGANAN
Dalam kotta seboelan
f0,60
Loear kotta seboelan
10.75
Per lembar
f0,03
ge
Advertutie 10 sen per


Sikap jang baik boeat mem¬
banteras penganggoeran di Ne¬
derland ini, tjotjok sekali dengan
politik jang dari doeloe telah di
kemoekakan oleh S.D.A.P. dan
NV.V. dalam Plan van de Arbeid.
Tidak heran, hal itoe dengan
lantas dipergoenakan oleh S.D.
A.P. oentoek memadjoekan poe¬
la toentoetan2 Plan van de Ar¬
beid. Perboeatan itoe, memang¬
ada pada tempatnja, karena ba¬
roe beberapa hari lewat, harian
Katholik „De Tijd" mengoemoem
kan pikiran pemoeka2 Katholik
tentang soal penganggoeran da¬
lam satoe extra-nummer. Maka
dalam extra-nummer itoe, kita
ketemoe toentoetan2 jang telah
dikemoekakan oleh Plan van de


Interpelasi van Gelderen dibi
tjarakan dalam Tweede
Kamer
Interpelasi tentang pembante
bih koeat dari jang doeloe. Hal
rasan penganggoeran, jang dima¬
mi soedahlah kita toelis dalam
djoekan oleh prof. Van Gelderen
artikel2 jang telah kita kirim ke¬
social-demokrati dalam Tweede
Indonesia.
Kamer, mendapat perhatian be¬
sa baik didalam maoepoen di
loear Badan berwakilan Ra'jat
itoe. Satoe minggoe lama, soal
jang mahahangat itoe, ditempat
kan dalam poesat perhatian bang
sa Nederland.
Soedah beroelang-oelang kita
toelis tentang soal itoe, sebab
itoe tidak lagi perloe kita oelang
kan oeraian jang telah tersiar
pada pembatja di Indonesia.
Tetapi tentoe ada djoega fae¬
dahnja, djika kita menoelis ten¬
teng hal bagaimana interpelasi
itoe dibitjarakan dalam Tweede
Katoer Pembatja soedah tahoe,
bahwa soal pembanterasan pe¬
nganggoeran itoe, mendjadi sa¬
ngat hangat poela, setelah Oos¬
tenrijk sekonjong konjong diga
boengkan pada Duitsland dengan
tjara jang mengherankan dan me¬
ia mendjalankan politik jang sa¬
ngedjoetkan, orang loear.
ma ditoentoet oleh kaoem Ka¬
Istimewa kaoem Katholik amat
tholik dan kaoem S.D.A.P. ma¬
lah terharoe oleh djatoehnja ne¬
ka ta' dapat tiada Pemerintah
geri Oostenrijk jang diperintah
itoe haroes mengaboelkan per¬
menoeroet pikiran2 Quadragesi¬
minta'an itoe....... djika
mo Anno. Mereka mengerti seka¬
kaoem Katholik berani memper¬
rang, bahwa sebahagian besar
tahankan toentoetan2 mereka sen¬
dari bangsa Oostenrijk dapat di
diri. Karena Partai Katholik dan
pantjing oleh kaoem nasional-so
S.D.A.P. bersama sama mempoe¬
cialis, karena mereka telah ber¬
nja kelebihan soeara Tweede Ka¬
tahoen tahoen menganggoer. Pe¬
mer. Dan djika Pemerintah tidak
nganggoeran ialah tanah soeboer
soeka kaboelkan, maka terpaksa
bagi nasional-socialisme.
lah ia minta lepas dan memberi¬
Di Nederland ada hampir 400
kendali negeri kepada Pemerin
riboe kaoem boeroeh mengang
tah jang soeka mendjalankan
goer, ertinja, djika kita hitoeng
toentoetan2 terseboet.
isteri dan anak2 dari kaoem
Itoelah ertinja interpelasi-Van
nganggoer itoe, adalah kira2 se¬
Gelderen, jang dikoentjinja de
djoeta orang di Nederland jang
ngan doea mosi. Interpelasi itoe
jang menderita kesoekaran pe¬
memadjoekan beberapa pertanja
nganggoeran itoe, Hal ini menje¬
an tentang tjara memadjoekan
darkan poela kaoem Katholik,
hidoep peroesahaan di Nederland
betapa berbahaja keadaan di Ne¬
soepaja kesempatan bekerdja da¬
derland, djika penganggoeran jang
pat diperbesarkan dan pemban¬
hebat itoe tidak dibent ras de
terasan penganggoeran didjalan
ngan koeat dan 1 kas.
kan dengan koeat.
Perasaan masjgoel itoe, tidak
Den doea mosi itoe mengemoe
lah sadja terdapat diantara ka¬
kakan doea toentoetan kepada
oem Katholik, melainkan djoega
Pemerintah, soepaja dalam 12
didalam lain2 golongan dari bang
boelan dikerdjakan 150 djoeta
sa Nederland. Dalam barisan ka¬
roepiah oentoek openbare wer¬
oem Cristelijk-histori chen, ka¬
ken, dan soepaja Pemerintah ti¬
oem Vrijzinnig-dem kraten, jang
dak sadja memberi voorschot
djoega diantara kaoem liberah
bahkan djoega memberi kepada
terdengarlah soeara jang menoen¬
haminta2 wang jang tidak oesah
toet pembanterasan penganggoe
dikenbalikan oentoek mengoe¬
ran dengan tjara jang koeat, le¬


lakas. Soepaja pembatja menger¬
ti baik2, maka doea toentoetan
ini jang dimadjoekan dalam doea
mosi Van Gelderen itoe, ialah
doea toetoetan jang dengan terang
telah dikemoekan oleh kaoem Ka¬
tholik. Dus djika betoel mereka
tidak sadja hendak mengaboei
pemilih2 mereka, maka patoet
lah mereka sama pertahankan
doea mosi itoe.
Ada samboengan


Poelau Telo


Sekolah tenoen (Weefschoo).
Sebegitoe lama tjita2 ini ter
bengkalai, tapi roepanja tidak di
tinggal diam begitoelah selang
beberapa hari j.l. oleh t. A. Yah¬
ja telah diedarkan satoe lysi,
goena meminta toendjangan oe¬
ang, boeat pembeli satoe Toes¬
tel Kampoen verbeter dari Tex¬
tielinrichting di Padang, Kelak
sekolah itoe akan didirikan di
atas nama Negeri Melajoe P. Tel¬
lo, sesoedah sepakat dengan pa¬


doeka engkoe Negerihoofd Mela
Arbeid. Dus djika S.D.A.P. me
joe dan Penghoeloe2. Sedang
minta pada Pemerintah soepaja


jang akan djadi goeroe dalam
sekolah itoe, soedah ada soerat
persetoedjoean dari engkoe Zei¬
roeddin Poetera P. Tellot seka¬
rang mendjadi Leider dari Weef¬
school „Tiga Belata" di Pema¬
tang Siantar. Kita harapkan sa¬
dja tjita tjita itoe bisa diwoe
djoedkad berboeah.
Sawah Anak Negeri.
Perhatian dari anak boemi di
sini terhadap bersawah ada koe¬
rang, terboekti dengan sawah sa¬
wahnja jang telah ditinggalkan
sadja pada hal pokoknja soedah
banjak dikeloearkan goena sa¬
wah itoe. Sedihnja, menoeroet
pemeriksaan kita dari orang2
jg bersawah itoe sendiri, bahasa
sawahnja itoe memang memberi¬
hasil jang memoeaskan. Tetapi
amat sajang, waktoe harga copra¬
dalam permoelaan tahoen 1937
j.l. sontak sedikit naik, hingga
hati siperkeboen kelapa soedah
berboenga, dan sipesawah djoe¬
ga toeroet begitoe, sampai sawah
nja ditinggalkan poela.
Djatoehnja harga copra kini,
mendatangkan sedikit penjesalan.
Oentoenglah keadaan itoe men¬
djadi soeatoe tjamboek bagi me¬
eka, hingga kini pertahoenan di
sini soedah dimoelai lagi beran
soer, dari sipesawah jang mena¬
roeh perhatian oentoek itoe. Mo¬


wah dapat digembirakan dianta
ra pendoedoek P. Tel o oemoem
nja pendoedoek P. Batse, agar
negeri ini dapat kema'moe an¬
Advent Zending
Dari pihak jang dipertjaja ke¬
kebenarannja, bahasa Advent
Zending, akan dikembangkan di
antara pendoedoek bangsa Nias
di P. Tello. Tanah goena pendi
rian sekolah geredja dan roemah
roemah goeroenja, telah dimintak
beli dari seorang Penghoeloe,
tempatnja dekat kampoeng Rapa¬
Rapa. Pendita2 Protestant jg soe¬
dah berpoeloeh tahoen bekerdja
goena kemadjoean Krieten di P.
Tello, sekarang roepanja menda¬
pat saingan jg tanggoe, hingga
t.t. bekerdja lebih keras dan giat
dari biasa.
Biarpoen begitoe semoeanja
mendjadi soeatoe poekoelan bagi
slam disini. Kita harapkan per¬
hatian jg penoeh dari pihak
Islam.


Bondjel


rangkan penganggoeran dengan ga moga sadja perhatian bersa¬


Tank soekma kabarkan
Patoe di segerakan
Sebagai pembatja "Perki" ten
toe soedah sama tahoe bahwa
atas initiatiefnja e. Dt Radjo da
hoeloe Kepala Negeri Gg Moe¬
dik soedah dimoelai memboeat
radjang Sei Limau.
Radjang mana adalah satoe
hal terpenting poela boeat pen¬
doedoek disana, oentoek perhoe¬
boengan denga pasar Bondjoe.
Lebih2 bagi anak2 sekolah jg
takan koerang djoemlahnja dari
60 orang jang datang dari si¬
toe.
Betoel selama doeloe perhoe¬
boengan mereka adalah dengan
sampan tabi berapa boelan jang
soedah sampai itoepoen hanjoet
ta'tentoe lagi. Dari itoe mereka
djadilah pendoedoek disana be¬
gitoe djoega anak2 sekolah, sam
pai sekarang terpaksa djalan ma¬
soek batang air, jang loeasnja
kira2 15 meter itoe kalau ada
air ketjil. Tapi kalau air, besar
maka perhoeboengan mereka ter¬
halang dan sampai sampai keroe¬
mah sekolah mendapat bagianja
jattoe kosong.
Oleh sebab itoe, djoega dari
perki berharap soenggoeh pada
ninik mamak seteroesnja pada
jang berwadjib akan menjegera
kan siapnja radjang itoe.
dan boeat sementara harap soe¬
paja diadakan sampan sebagai
biasa.


EDITORIAL


Mengirim rekest ke
pada M.M. Wilhel
mina
Diwaktoe ra'jat Hindia Neder
land sama bersiap dengan soe¬
ka ria menanti nanti hari lahir
nja tjoetjoeanda H. M. Wilhelmi
na doeloe maka diwaktoe itoe
lah seorang bernama e. Soetoed
gir Soetan Soeleman negeri Bon¬
djol doeloe broodbakkrij dan di
masa jang achir ini memboeat
katjang toedjin sebagai menoen¬
djoekan bersoeka dan bergembi¬
ra menantikannja kelahiran tjoe¬
tjoe anda jang mahamoelia itoe
telah mengirim seboeah rekest
kesana.
Isi rekest itoe selain memoe¬
dji dan mendoakan atas selamat
menjamboet kelahiran tjoetjoe
itoe dia memintak soepaja dia
dibebaskan dari belasting dari
roti.
Maka semendjak soerat itoe
(rekest) diamasoekan (December
371 bagai manakah perasaan ha¬
ti beliau itoe tentoe pembatja
dapat mealami
Dan baroelah II Juni beliau
itoe dapat balasan atau djawab¬
an
Djawaban mana adalah mene¬
rangkan bahwa Regeering telah
memoetoeskan bahwa perminta
an itoe ta' dapat diloeloeskan.
Sekianlah kabar jang disampai
kan kepada kita, Tapi menoe
roet kata bellau itoe, bahwa be¬
liau itoe beloem akan poetoes
asa meminta.
Djadi roepanja sekarang ber¬
tambah tinggi matahari ketjerda
san menjinari alam masjarakat
ini berfambah dekat rasanja orang
doesoen ke Den Haag
Menanti jang baroe
Atas keberatannja e. Na'azin
gir St Sjarief Doh Bondjol ke¬
tempat kerdja beliau jang seka¬
rang jaitoe Simaboer.
Maka semendjak tanggal 20 Ju
ni itoe poelalah, di Bondjol be¬
loem ada Odh. dan baroelah di
hari ini (Selasa 28 6 38; kita di
koendjoengi oleh seboeah lijst.
mengoendang kita sendiri, boeat
bersama2 menanti kedatanga, t,
Odh jang baroe, pada hari arba
va ini 29-6-38 dikantoor Odh van
Bondjol.
Patoet kita terangkan djoega
bahwa e. Na'azin gir St. Sjarief
itoe, selama beliau mendjadi Odh
ki Bondjol hampir semoea ra'jat
dari segala lapisan memoedji be¬
liau kerena sifat beliau jang ra¬
mah tamah itoe. Sajang beliau
koerang 2 tahoen disini.
Maka moga2 beliau jang ba¬
roe ini akan lebihlah dari itoe
hendaknja. Dan kita doakan mo¬
ga moga beliau dalam kesedjah
eaan.


rort de AOck
Permainan Voetbal
Remz Swl versus Agam
team 2 — 2
Hari Saptoe 2 Juli telah dilan
soengkan pertandingan voetbal di
lapangan Cantine antara Remz


Anak-anak Njai


Sesoenggoehnja soal ini soedah
sepantasnja mendapat perhatian
oemoem, teroetama sekali dari
pihak pemerentah, terlebih lagi
dimana baroe2 ini dalam pidato
nja Goebernoer Djenderal di
Volksraad ada terselip beberapa
alineas jang menjatakan perha¬
tiannja oentoek mengadakan pe¬
ratoeran2 social goena melin
doengi pergaoelan hidoep dalam
negeri ini tsociale met geving
Tidak dapat disangkal lagi bi¬
la keadaan ini patoet mendapat
perhatian tjoekoep serta memper
oleh peratoeran2 sebagai tjita
tjita pemerentah itoe ada sangat
berbahgia sekali, teroetama seka¬
li pada anak2 jang tidak keroean
kelahirannja itoe.
Hanja sadja sedikit penjesalan
kita bahwa dalam pidatonja goe¬
bernoer Djenderal itoe tjoema di
njatakan tentang soal „anak ang
kat" belanda sadja jang diang
kat serta diberi nama oleh orang
belanda.
Maksoed dari peratoeran2 jang
dibitjarakan itoe senantiasa se
perti jang ada berlakoe di ne¬
geri Belanda jang mana voog¬
dijraad" disana mempoenjai ke¬
koeasaan jg boleh dikatakan
besar djoega.
Boeat mendjelaskan soal ini
ada baiknja djoega dikatakan di
sini bahwa dengan toelisan ini
dimaksoedkan sekalian anak anak
jang dilahirkan dari seorang iboe
jang hanja tjampoer hidoep de
ngan tidak sjah
Tidak terikat oleh pernikahan,
jang tjoema tjampoer dan hidoep
seroepa soewami isteri dengan
tidak mendapat perikatan oen
dang2 negeri maoepoen agama
nja.
Lazin diseboetkan oleh kita di
sini hidoep dalam „njai-systeem".
Adakalanja pertjampoeran itoe
memberi kelahiran anak poela.
Anak anak jg seroepa ini di
negeri Belanda dilindoengi oleh
oendang2 negeri disana jang
istimewa memaksa bapa itoe oen¬
toek dibawa kemoeka pengadilan
sehingga „voogdijraad jang dise
boet diatas itoe berkoeasa memo¬
tong gadji maoepoen menangkap
harta bendanja boeat menghi¬
doepkan belandja anak jang di
lahirkan oleh perboeatannja sen¬
diri itoe.
wl dengan Agam team. Barisan
moeka dari Remz koerang me¬
moeaskan, sebab itoe ta' heran
banjak kans jg terboeang pertjoe¬
ma sadja, sebaliknja ini kali A¬
gam team bekerdja dengan ac¬
tief
Beberapa saat lamanja, Agam
team dapat mentjetak goal jang
pertama stand 1-0 boeat Agam
team. Kemoedian achterhoede da
ri Agam team memboeat kesala¬
han freekick jang moesti dihoe¬
koem 12 pas.
Strafschop dilakoekan oleh Remz
stand djadi l-I. Kemoedian pere¬
daran bola sama berat, tapi satoe
tembaken jang djitoe dari Agam
Team, memaksa Keeper Remz me¬


Begitoe djoega penghidoepan
jang kita tjerminkan diatas da¬
lam negeri poen tidak terketjoe
ali.
Sebenarnja soal ini boekan so¬
al jang baroe lagi, melainkan te¬
lah sedjak lama diperbintjangkan
diantara anak negeri sendiri, bah
kan doenia persoerat kabaran se¬
lang lama poela menggoegat ke¬
adaan ini agar tertarik perhatian
pemerentah oentoek mengambil
tindakan atau mendjalankan pera¬
toeran jang sama seperti jang be¬
rada dinegeri belanda itoe.
Dalam negeri ini beberapa ba¬
njaknja anak2 jang dilahirkan
itoe jang istimewa mendjadi kor¬
ban dari perboeatan seorang ba¬
pak jg tidak mengakoe anaknja
itoe.
Beberapa banjaknja bangsa
asing jang tinggal dalam nege¬
ri ini bangsa Belanda, Tionghoa
dan lain2nja hidoep seroepa ber¬
soeami isteri dengan perempoe¬
an anak negeri jang senentiasa
tidak mempoenjai ikatan, jg ma¬
na dalam doenia anak negeri sen¬
diri hidoep seroepa itoe.
Beberapa banjaknja bangsa
asing itoe hidoep dengan perem¬
poean anak negeri jg tidak meni
kah, jg hanja mendjadikan njai
sadja.
Tidak koerangnja poela dila
hirkan anak2 dari pergaoelan
itoe.
Tidak koerangnja poela anak2
itoe dipoelangkan kepada nasib
nja sendiri jang haroes memikoel
bentjana penghidoepan dari per¬
boeatan seorang bapak jang ti¬
dak maoe mengakoe anaknja.
Sebaliknja pertjampoeran ga¬
oel jang seroepa itoe banjak se¬
kali mempoenjai resico atas diri
nja perempoean itoe sendiri.
Nasibnja bergantoeng pada toe¬
annja sendiri poela.
Kalau sekiranja, prak tijk sen¬
diri tjoekoep memboektikan, si¬
toean itoe tidak soeka lama lagi
perempoean tsb, dalam arti kata
„Bosan" maka dengan moedah
sadja toean itoe „menendang"
keloear, dengan tidak ada me¬
nanggoeng resico sedikit djoea
poen, walaupoen sekali perem
poean itoe ada melahirkan anak
dari toean itoe.
Kita sendiripoen toeroet mera
sa sedih akan nasib mareka itoe
ngambil bola dalam djala. Per
tandingan 2-] boeat Agam team
3 menit pertandingan akan ber¬
achir, Remz dapat meneboet ke¬
kalahannja, sehingga sampai fluit
pandjang berboeni, stand 2-2 a
lias podo.
RemzSwl versus Youn
Fellouw Padang 5-0
Hari jang kedoea jaitoe hari
minggoe telah dilansoengkan poe¬
la pertandingan voetbal antara
kedoea club jts.
Hari ini Remz bermain dengan
baik serta samenspel jang tera¬
toer menjebabkan benteng h
selaloe dalam bahagia. Sebeloem
Pauze Remz soedah dapat men¬


Terlebih lagi nasib sianak2 jg
dilahirkan dari njai itoe, jang se¬
nantiasa mendjadi „sepak raga'
dalam pergaoelan hidoep masja
rakat.
Tersebab oleh perboeatan seo¬
rang bapak jang tidak mempoe¬
njai agak sedikit djoega hati pe¬
ri kemanoesiaan, oleh perboeat-
an itoe anak jang tidak toeroet
berdosa haroes menanggoeng
sengsara dari akibatnja pertjam
poeran itoe.
Berhoeboeng dengan itoe terle
bih lagi dimana dalam negeri ini
tidak ada satoe peratoeran jang
bisa membela serta memelihara
kan nasib sengsara anak jang ti¬
dak bersalah itoe, tapi toch mes
ti menanggoeng nasibnja.
Kedjoeroesan sini pemerentah
haroes menaroeh perhatian poe¬
la tersebab sedjak dari ketjilnja
anak itoe telah mendjadi sampah
masjarakat.
Oendang2 seroepa dinegeri Be¬
landa itoe soedah pada tempat
nja didjalankan poela disini, di
mana dapat memaksa seorang
bapak dibawa kemoeka penga¬
dilan oentoek membelandjai anak
nja sediri.
Oendang2 itoe di Indonesia
dirasa perloe, boekan?
tjetak 2 goal jang mendjadikan
stand 2-0 boeat Remz.
Sesoedah pauze J. F bekerdja
keras boeat meneboes kekalahan
nja, tapi nasik sial bagi J. F se¬
gala tembakan JF jang berbaha
ja dapat ditolak oleh Keeper Remzi
permainan Remze makin lama
makin teratoer, dan JF bermain
dengan bernafsoe, keras dan tje¬
pai tapi tetap dalam sporstief.
Achterhoede Remz tjoekoep
boeat karena itoe JF ta dapat
membikin goal hanja sesoedah
pauze Remz dapat menambah
kemenangannja dengan 3 goal.
Sampai permainan berachir
stand tetap 5-0.


KOTA


Memperbaiki kesalahan.
Dalam advertentieblad dari le¬
lang, tentang lelang malam di oe¬
mahnja t. J.M.K. Lapre, tentang
datang melihat perabot roemah
nja sebenarnja ditetapkan pada
hari lelangan itoe moelai poe¬
koel 5 sore, begitoe djoega ten¬
tang lelang jang akan diadakan
pada hari Senen 11 Juli diroe
mahnja t. K. Overdule di Onda
tjeweg, semoestinja diroemah t.
K. OVERDULVE, serta adverten
tte atas permintaan adverteerder
sendiri jg akan diadakan pada
malam 8 Juli di Kampoeng Do
bi jg tidak dinjatakan namanja,
sekarang mintak diberitakan ja
itoe diroemahaja njonja djanda
MAK TOENG FOENG kampoeng
Dobi 65 serta boeat melihat pe¬
rabot itoe pada hari lelangan
djoega moelai djam 5 sore.
Soesoenan Minangkabauraad.
Sebeloemnja kita moeatkan lijst
dari nama2nja anggota M.R jg
telah disiarkan dengan officieen,


mannen aangen aan
menjatakan penjesalan kita sendi
ri, te oetama sekali tersebab s.s.
k. jg lain telah terlebih dahoe
loe memoeatkan, akan tetapi te¬
sebab kabar ini masih perloe di
ketahoei oleh oemoem, dan para
pembatja Perki jg moelia, maka
kita toeroet sadjikan djoega.
Penjesatan jg kita njatakan
itoe, tidak lain, tersebab kita ter¬
oetama sekali berpendapatan bah
wa lijst itoe tentoe tidak boleh
tidak akan disiarkan officiee
oleh pihak jg berkewadjiban sen¬
diri pada s.s.k. di ini kota. Pen¬
dapatan itoe didasarkan lantaran
sewaktoe rameinja diperbintja
kan soal M.R. dalam halaman s.
s.k nama2 dari kandidaten ang
gota itoe ada sama sama diberi
kan sendiri oleh pihak jg offi
cieel mengoeroesnja kepada s.s
k. dan pada waktoe den ketika
jg bersama poela.
Inilah sebabnja kita meroeng
goe walaupoen kita sendiri telah
djaoeh terlebih dahoeloe djoega
terdengar nama2 orang2 jg di
mintak oleh pihak pemerentah
dan tidak memoeatkan sebab di
waktoe itoe baroe kabar angin.
Akan tetapi boeat mendjaga ke¬
selamatan kita toenggoe, akan te¬
tapi tahoe2 soedah tersiar setja
ra officieel.
Ini boekan soeatoe veront¬
schuldiging terhadap para pem¬
batja, melainkan tersebab benar
dan feit sadja.
Penjesalan kita tetap
pada pihak jang berkewadjiban
mengoeroes itoe dari badan pe¬
njiarannja M.R tersebab sedjak
dari moelainja M.R. diperkata
kan, selaloe diharap soepaja ada
sa menwerking antara pers dan
pihak jg lain itoe.
Disini kita toetoerkan nama2
anggota M.R. oemoem, jg sam
pei saat ini kita beloem terima
dari badan MRjg officieel ha¬
nja kita koetib dari persamaan.
Anggota jg terpilih oleh
kiesmanen sebagai
wakil penghidoe¬
1 Mahjoedin gi. Dit Radjo Sam
pono adja inspecteur Nillmij Pa¬
dang.
2 MrSt Haroenalrasjid adven
proc Air Hadji Painan tinggal di
Padang.
3 Sati g! Depati Parb Anom
Mendapo hoofd Kerintji
4 Nabi gl. Depati Parb Pan
djang Mendapo hoofd Kerintji.
5 Soeleman Paris gledt Maha
radjo diradjo adathoofd P pan¬
djang
6 Soetan Mahmoed Latief Gep
arb contr Katoe Tanam.
7 Mhd Rahim gl d R. Ameh
7.
ex Kepala Negeri Pariaman,
8 Seroedji gl dt Sekato Kepa¬
la Negeri Fort ved Capellen.
9 Aman gl St Sinaro Schoot
opz Fort de Kock
10 Marah Hasan gldt Batoe
toeah ass demang Fort de Kock
II Jahja gi di Kajo gep distri
hoofd Lid Vlooksraad. Fort de
Kock.
12 Hasanoeddin gl dt Singo
ankoeto Manindjau.
13 Nawi gl dt Madjo Batoeah
epala negeri Lb Sikaping.


 Andalah gi Toeang bang
Moedo kepala negeri air Ba¬
ngis.
15 Abdoel Raoef gl di Sinaro
van Toenggang kepala negeri Pa¬
jakoemboeh.
16 Alimin goeroe HIS Soeliki
17 Abd Latief gl di Bandaro Sa¬
ti schrijver pada Plaatselijk kan
toor di Bangkinang.
1. Moehamad Rasad gl di Ma¬
haradjo Kajo kepala negeri Koe¬
bang Sawah Loento.
19 Loedin gl dt Mangkoeto Sa¬
ti Districtshoof Solok
20 Mhd Taher gl dt Mang
goeng kepala negeri Soepajang
Alahan Pandjang.
21 Sjahboedin Latief goeroe
part school Moearah Laboeh.
22 31 Mansjoer nan Gedang
onder beroep Sidjoendjoeng.
Dibenoemd menoeroet
art 3
Lid O dan instel ard da¬
ri aanbevelingst ijten
1 Hadji Siradjoeddin Abbas
ol di Bandaro godsdinstleeraar.
Fort de Kock dari perkoempoe
Ian Tarbijatoel Islamijah
2 Mah noed Joenoes gl Hadja
go isdienssleeraar Padang dar
perkoempoelan PGAi.
3 Naamin gl dt Batoeah ke¬
pala negeri Fort yd Capellen.
4 Moehammad Hoesin gldt
Machoedoem kepala negeri Ta¬
lang Solok.
5 A Roesma gl St Pangeran
Part Arts Fort de Kock.
Dari nama2 jg diatas, pemili
han oemoem jalgemeene verkie¬
zingl jg diambil 2 dari perkoem
poelan agama, 2 kepala negeri
dan seorang Intellect.
11 anggota menoe
roetart. 3 lid 4 dari
instaid.
Anggota2 ini sebenarnja adalah
jang dipilih menoeroet anggapan
kepada daerah, sebagai cor
rectie atas pemilihan jang lain
Dari nama2 jang terseboet diba¬
wah njata bahasa sekalian toean2
jg terpilih itoe, semoeanja djoe¬
ga diambil dari aanbeveling lijs¬
ten jang masoek.
1. Darwis gl Dt. Madjo Lelo,
Dictr.hoofd t/b. Resident, Pa¬
dang.
2.
M. Noer gl St. Perpatih Distr.
hoofd, Fort de Kock.
3. M Arif gl Dt. Manja. Oerang,
Onderdistr. hoofd. Manindjau
4. Abd. Rachman gl St. Mahara
djo Alam, Odh. Soeliki.
5 Amadin gl Marah Bangso, We
dana Padang.
6 St. Ach nad gl St. Maharadjo
Alam. Gemeente ambtenaar,
Padang
M. Taher gl Marah Soetan
Taroesja, Padang.
8. Rasidin gl St. Toemenggoeng,
Part. Ind. arts, Pd. Pandjang
6. Abd. Azis St. Kenaikan, Lei
der Ivoorse Fort de Kock.
10 Bachtiar gl. St. Pado Penghoe¬
loe, onderwijzer Fort de Kock,
11 Serail gl Hadji Moechtaroed
din handelaar Sei. Penoeh.
Bila soesoenan ini kita bagia
dapatlah diambil pembagiannja
5 bestuusambtenaren 2 sauda
gar maama t. Taher Marah Soe¬
tan sebagai Directeur Taroesja


roepanja dimasoekkan golongan
soedagari dan 4 Intellectueelen.
Leden Minangkabauraad
Bagian Europa dan
Timoer Asing
Dibawah ini kita berikan lagi
nama nama leden Minangkabau
Raad bangsa Europa dan Timoe¬
Asing
Europa
1 C Boterhoven de Haan assis
ten resident der Zuid Beneden 
landen
2 Dr EJ Burger ass residen
Agam
4 Mr WM Ouwerkerk burg
meester Padang
4 ] C. Hazevoet vooezitter Ka¬
mer van Koophandel Padang,
5 4 Mr. D. Duursma voorzitter
Landraad Padang dan Pariaman
6 Mr. J. H. CM van Meerwij
Secretaris vereeniging voor Land
en Mijnbow Industrie Sumatra's
Westkust ressort Padang vih
Zuid en West Sumatra Syndi
caat en van de Centrale Proefsta
tion Vereeniging
7 A Lefebre administrateur
Volkscred etbank Fort de Kock.
8 M Passer loco-burgemeesten
Gemeenteraad Padang
9 Th J. M van der Lee adjunct
controleur voor de Belastingen di
Padang.
Timoer Asing.
1 Ek Tie Lim voorzitter Chi¬
neesche Handelsvereening Pa¬
dang
2 Tjoa Kong Bie Lutenant der
Chineezen di bajakoemboeh. (SS
etoesan Moehammadijah kota
dan jabang Padang ke Congres
di Malang
Deloem selang lama ini telah
stai kabar bahwa Moehamma
dijah akan mengadakan congres
jang ke 27 dengan bertempat di
Malang pada tanggal 20-27 Juli
j.a,d. oentoek mana akan dibitja
rakan agenda
1 Soal sekolah tinggi 2. Bank
3 kapal hadji dan 4 ekonomie,
Kongres itoe akan mendapat as
pect jang lain dari jg biasa, jai
toe dengan mengoendang sekali
an groep2 dan tjabang2 Moeham
madijah di seloeroeh Indonesia
soepaja mengirim oetoesan ma¬
sing2.
Berhoeboeng dengan itoe maka
Moehammadijah kota Padang
akan mengirim oetoessn2nja ke¬
Malang itoe t. Samik ora
him voorzitter dari commissie
sekolah Moehammadijah di kota
Padang, jg telah pasti.
Maksoednja akan dikirim 3 oe¬
toesan (kongresisten) menoeroe
rantjangan itoe soepaja dapat me¬
ngirimkan expert2 boeat tiap2
genda kongres. Berhoeboeng de
ngan itoe maka berdoea lagi akan
diichtiarkan ditjari siapa jg akan
dikirim itoe.
Disamping ini maka Moehan
madijah tjabang Padang poen¬
akan mengirim poela oetoesannja
jg special ke kongres tsb. jaitoe
tjabang e Saidina Ham
lah voorzitter djabang Padang
MUTATIE B.B.
Dinaikkan mendjadi controleur


Dari sana sini
Korban bandjir di Djepang.
Menoeroet keterangan dari mi¬
nisterie binnenlandsche zaken jg
menerima tjatetan dari politie
rapport, ada 134 orang mati,
132 jang loeka2 serta 8 orang
jang tak diketemoei, sewaktoe
terdjadi bandjir.
Pertempoeran di
Matang
Matang djatoeh ketangan
Djepang?
Sampai semalam pagi, masih
teroes terdjadi pertempoeran jg
hebat disebelah baret dan timoer
dari Matang tetapi menoeroet
berita jang diterima tidak bisa
disangkal lagi, bahasa Matang
telah djatoeh ketangan Djepang
Hangkow, 2 mijl disebelah ti
moer dari Matang, masih ada
sebagian dalam tangan Tiong
kok, dan bagaimana nasibnja
kampoeng ini, masih beloem di
ketahoei.
edoedoekan pemerintah di
pindahkan.
Dengan definitief ditetapkan,
bahwa pemerintah Tiongkok te
lah meatjoe atjoe boeat memin¬
dahkan kantoor ke Chungking,
kalau kota Hankow akan diting
galkan, dan segala ambassade2
telah mengambil persiapan boe¬
at pindah ke Chungking. Minis
terie perhoeboengan sedang me¬
nimbang, boeat mendirikan kan¬
toor di Changsha, disebelah ti¬
moer dari Honan, didjalan kere¬
ta api Canton-Hankow, dimana
ada lebih moedah bestuur mela¬
koekan pekerdjaan terhadap per¬
djalanan kereta api dan perhoe
boengan djalan2 dari pada di
Chun king. Segala kantoor2 pe¬
merintah dan Kuomintang masih
tinggal djoega disini.
Perdamein Turki
dan perantjis
Dari toeboeh jang officieel di
kabarkan bahwa telah ditoetoep
perdamain persahabatan antara
Turki dan Perantjis begitoe djoe¬
ga perdamain militair antara ke¬
doea negeri itoe boeat membe¬
la keselamatannja sanjak Alexan
drele bersama sama dari dalam
dan diloear jang didasarkan atas
pos tie jang sama poela. Dengan
tai ditetapkan dalam protocol
djoemlah jang sama dari effec
ten kedoea negeri jang akan di
letakan di sandjak di kemoedian
hari.
Selain dari pada ini djoega di
perbintjangan soal perwatasan
daerah Sytie jang berad diba¬
wah pemerentahan negeri kedoea
msing masing itoe serta mene¬
tapkan boeat sementara waktoe
dalam perdjandjian formeel ten¬
ing perwatasannja tsb.
de aspirant Controleurs
H Pecqueur sekarang di Padang
GA Dolmans
B Tinggi
LWJ Bouhuys
Pariaman
H Veldkamp „ Sidjoendjoeng
Ditempatkan dalam gewest di
sini hoofdinspecteur van polisi
Vasquescramer sekarang
ditempatkan di residentie Zuiden
en Oosterafdeeling Borneo.


Vendulocaal „De Leeuwe
Venduhouder.
P.W.F von Liebenstein
Slingerlaan 7 Telef. 295
LELANG MALAM
Moelai djam 6,30
Pada hari Rebo 13 Juli 1930
Diroemahnja jang terhormat toean
E.G. NJIO
Ambtenaar Douane
Hoogeweg - Emmahaven
Dari perabot toean terseboet jang
terdjaga baik modern dan masih
baroe lagi.
Boleh dateng lihat pada hari le
langan moelai djam 5 sore.


Idem
LELANG MALAM
Moelai djam 6.30
Pada hari Djoemahat 15 Juli 1938
iroemahnja jg terhormat toean
J.M.K. LAPRE
Hoofd Inspecteur van Politie
Sawahan 46
Dari perabot roemah toean terse¬
boet jang terdjaga baik, netjes
dan modern dan seloeroehnja ter¬
bikin dari Java.
Boleh datang lihat pada hari Ke¬
mis 14 Juli dari djam5-8 malam


Idem
LELANG - MALAM,
Moelai djam 6. 30
Pada hari Djoemahat 29 JULI 1938
Diroemahnja jang terhormat toean
H. FABRIEK
Chef Autohandel Koeck
Dipolama weg.
Dari perabot roemah toean ter¬
seboet jang terdjaga baik dan ne¬
tjes dan semoeanja terbikin dari
Java
Boleh datang lihat pada hari Ke¬
mis 28 Juli dari djam 5-8 malam


Soedah terbit
Boekoe


Soedah tertjipta


Ringkasan Sedjaran Indonesia


Soetan Sati
MODERNE SCHOEN WINKEL
TJAP SINGA
No. 1 Vak 4 Gemeenteloods
Tersedia bermatjam2 sepatoe
slop lelaki dan perempoean
toean2 dan njonja2.
Potongan menoeroet zaman
Menanti dengan hormat


Masoekkanlah anak2 toean kesekolah-sekolah:
MOEHAMMADIJAN


Moelai sekarang menerima moerid.
ada tahoen ini akan diadakan sepecial boat anak:
eerempoean


Adres jang terkenal 
Haroen Toco mas
Pasar Solok


Disoesoen oleh: ZAINOFDDIN SALEH dan ANWAR DUSKY
Dipimpin oleh: Mohd. HOESIN ELIAS (leerkracht Islamic College
Padang.
Ditjetak diatas kertas haloes jg berkilat (kunstdrukpapier) For¬
maat boekoe 15X21 om serta dihiasi dengan 21 gambar2 serta pe¬
ta2 dan tjandi2 jang bagoes2.
Halamannja lebih dari 115 moeka jang berisi:
1e Pengambilan sedjarah koeno Indonesia.
2e Zaman Hindoe dan pertjampoeran dengan Hindoe,
3e Zaman Islam bertebar di Indonesia deggan kerdjannja
4e Masa bangsa Barat berkoeasa dari V.O.C (Compagnie sampai
ke Gouvernement


5e Aliran baroe dalam sedjarah Indonesia hingga kini dil,
Boeat menjempoernakan boekoe ini ditambah dengan Ring¬
kasan Sedjarah Tanah Melajoe,
Pesanlah dari sekaran boekoe jang menambah perpoesta¬
kaan Indonesia kita ini. Tambahan lagi boekoe Ringkasan Sedja


rah Indonesia ini dibawah penilikan (dikoreksi) oleh Mr. Soetan
Haroen Al Ratid.
Harganja hanja f0,75410 pCt. ongkos post.
Pesanan diatoer pada: MOHD HOESIN ELIAS leerkracht Islamic
College Padang.


Taman Siswa
daeran Minangkabau


Moelai sekarang menerima moerid baroe
boeat cursus 1938/39
Tjabang Padang oentoek T. Anak T.moeda : T.Antara
B.Tinggi „
T.Dewasa
75
Matoer
S Foear „
B.Sangkar „
Taloe „
P.Koemboeh „
Keterangan2 lebih djelas dapat diperoleh pada
tiap2 pergoeroean jang terseboet diatas
Wakil MadjelisLoehoer Secretariaat Madjelis
Matoer
Daerah
Boekit Tinggi


BERITA FAMILIE


Mendjoeal -dan membeli barang2 mas dan intan
dengan tanggoengan (grantie) Boeatan netjes
Toean boleh persaksikan menanti
de
dengan Hormat.
Eigenaar


De vlugge zeven
Setjepat toedjoeh
Keoentoengan Besar Bagi TiapPelantjongan
Moerah
Tjepat Selamat


Auto semoeanja model baroe, boleh berhoeboengan dengan


Diberi tahoekan kepada orang2 jang soedah me¬
ngetahoei dan beloem mengetahoei, bahasa DAHAR
AZIZ tinggal di Goeroen Lawas
Berheerder dari Administratiekantoor „Centrum'
Raafweg telefoon No.277 adang satoe familie dengan
si HAROEN. Moelai tanggal 22 Juni 1938 jl. si Ha
roen berpisah (poetoes) satoe familie dengan Da¬
har Aziz terseboet, karena tidak tjotjok dalam per¬
gaoelan. Kalau sekiranja Dahar Aziz atau jang berke¬
pentin dan dalam ini hal merasa koerang senang, jai
toe ig teroekir2 dalam fikirannja, ibarat doeri dalam
daging, ibarat api dalam sekam, lantaran si Haroen
berpisah (poetoes) satoe familie dengan Dahar Aziz tsb.
Berpisah: blerarti si Haroen tidak maoe men¬
tjari kekeliroean, melainkan mentjari keselamatan dari
awal sampai achir, alau sekiranja dipembelakangan
hari kedjadian marabahaja terhadap si Haroen lantaran
Dahar Aziz atau jang berkepentingan, berarti seba¬
gai memberi antjaman atau membalaskan sakit hati
atau dendam, diharap soepaja jang berwadjib ambil
perhatian.
Setahoenbarehkamaha
Tjoepakdipapekdahoeloe
Setahoen hari kahoedjan
Pajoeng sadiokanda hoeloe
sinjo; Elok awak ingeksa ba¬
loenkan a
Terang boekan?


„Perantaraan Kita
Pendirian Islam boekan
Parasitisme.


E Z. dan K.P.M.
Sekarang kita dengar, bahwa
schema sementara waktoe dari
satoe cultuur cacao di N Guinea
telah ditimbang oleh directeur
jang akan datang dari Nederl.
Mij voor Nieuw Guinea, Mr. E.J. 
E van Dunne.
Amat boleh djadi ini akan di
madjoekan boeat dijakinkan ter¬
lebih djaoeh pada Raad van Be¬
heer.
Tentang penanaman2 cacao di
N. Guinea kita masih dengar ke¬
terangan2 sebagai berikoet.
Toean2 Brinkman dan Van Ro
yen sama sekali telah menanam
30.000 pohon jang sebagian soe¬
dah berboeah.
Productie itoe lebih dari me¬
moeaskan dan kelihatannja dita
hoen2 jang mendatangi itoe akan
dapat diperboeat mendjadi dub
bel. Kwaliteitnja soedah dikeurd
dan terdapat baik, letak itoe ada
lah diantara Accra cacao dan
edel-Java cacao.
Penanaman cacao ini berasal
dari bibit jg pada beberapa poe¬
loe tahoen berselang telah dima¬
soekkan dari Duitsch N Guinea
dan belakangan dipindahkan ke¬
Ned. N Guinea JAlg Hbli


oleh
DRS. MOEHAMMAT HATTA


Dalam Tempo tanggal 5Mei
lembar kesatoe pagina empat ki
ta membatja karangan toean Tam
zil Jacoeb jang berkepala Atoe
ran baroe di Mekkah Sebagai
kepalanja jang kedoea tertoelis
Atoeran jang berlawanan dengan
Agama Islam.
Tiap tiap orang tentoe merde
ka memberi pemandangannja
tentang sesoeatoe hal jang diang
gap bergoena boeat oemoem Dan
satoe kebaikan jang haroes di
poedji kepada kebanjakan soe¬
rat Indonesia bahwa ia membe¬
ri vrij tribane (mimbar merdekat
bagi penoelis jang maoe mem¬
bentangkan boeah pikirannja. Se¬
bab itoe pembatja jang tidak se¬
toedjoe dengan beberapa peman¬
dangan jang dibatjanja tidak per¬
loe teroes angkat pena oentoek
berdebat dengan penoelisnja Te¬
tapi kalau sekali ini tergerak ha¬
ti mengoepas toelisan toean Tam
zi Jacoeb adalah sebabnja ker¬
na ia membawa bawa agama se¬
bagai saksi dengan tiada pada
tempatnja. Agama Islam adalah
agama jang soetji menoentoet
dan menoentoen ke djalan ke¬
soetjian sebab itoe djangan diper¬
main mainkan. Soal agama ada
lah fasal jang sangat mengenai
perasaan debatan perkara agama
kerapkali mengelapkan kalboe
dan memanaskan hati kerap ka¬
ti menghilangkan timbangan jg
tenang. Satoe tanda poela, bah
wa soekar sekali bagi manoesia
memenoehi sjarat hidoep jang
ditoentoet oleh agama tadi.
Betapakah doedoeknja pera¬
toeran Keradjaan Saoedi jang
sangat ditjela oleh toean Tam¬
zil Ja'coeb? la sendiri mengemoe¬
kakan pokoknja dalam karangan
nja terseboet sehingga saban o
rang jang membatja dengan per¬
hatian sangat heran membatja
toelisannja itoe.
Pemerintah Saoedi mengada
kan peratoeran bahwa segala
orang jang soedah beroemoer 18
tahoen jang hendak diam lebih
dari setahoen dalam daerah ke¬
radjaan Saoedi mesti menoen
djoekan pas dan soerat keterang
an jang sjah kepada polisi. Ka¬
lau soerat keterangan itoe di pan¬
ang benar tadiizinkan diam di
sana. Dan dia itoe mesti mem¬
bajar 10 real dan 3 goeroes jai
toe kira kira f8 Idelapan roepiah
setahoen sebagi sjaratnja diam
disana. Soerat idzin boeat ting
gal itoe boleh ditjaboeta kemba¬
li oleh pemerintah terhadap me¬
reka jang mengganggoe keama
nan oemoem dan mereka jang
oleh pemerentah tidak diingini
tinggal disana.


Berat-ringan peratoeran seper¬
ti itoe boleh ditimbang dengan
kritik. Tetapi adanja peratoe
ran sematjam itoe tidak dapat
disesalkan. Peratoeran seperti
itoe diadakan oleh tiap tiap Na¬
gara jang teratoer didoenia ini.
Tiap tiap negeri mengadakan pe¬
ratoeran boeat orang asing jang
maoe diam dalam daerahnja. Ka¬
rena tiap tiap negara maoe men¬
djaga keselamatan negerinja. Se¬
bab diantara orang asing jang
masoek kedalam satoe negeri
ada jang berniat djahat terhadap
pemerintah negeri itoe dan ada
poela jang mendjadi spion boeat
keperloean pemerintah jang me¬
ipoetoesnja. Apakah Keradjaan
Saoedi Arabia, jang soedah ba¬
njak mendapat pengalaman de
ngan mata mata asing itoe, tidak
boleh mendjaga keselamatan ne¬
gerinja? Keradjaan Saoedi ada
lah satoe Nagara jang teratoer,
jang mempoenjai kedoedoekan
jang haroes didjaga, boekan sa¬
toe padang merdeka, boekan sa¬
toe negeri tidak berpoenja atau
goeroen boeat segala orang. Na¬
gara itoe diatoer dan didjaga
oleh pemerintahnja dengan on¬
kost jang tidak sedikit. Onkost
itoe sebagian besar ditimboelkan
oleh anak negerinja jang miskin
hidoepnja. Apakah orang asing
jang maoe diam disana lebih
dari satoe tahoen tidak
akan dikenakan belasting, akan
dibiarkan mendjadi parasiet sa¬
dja? Kalau sekiranja mereka itoe
dapat mendjadi parasiet didaerah
Saoedi, nanti tiap tiap orang
jang maoe mehindarkan belasting
negerinja pergi diam disana de
ngan alasan „maoe menoentoet
agama". Satoe pembajaran seta
hoen sedjoemlah delapan roepiah
soedah dipandang berat oleh
toean Tamzil Ja'coeb! Pernahkah
ia memperhatikan djoemlah be¬
lasting jang dikenakan oleh tiap
tiap pemerintah didoenia ini ter¬
hadap orang asing? Tjobalah
ia selidiki itoe dan nanti ia akan
meminta sjoekoer kepadja Ibn¬
Saoed, bahwa padjag tinggal
jang delapan roepiah setahoen
itoe djaoeh lebih rendah dari
pada dibeberapa negeri lain,
Ada samboengan


Indonesia
CACAO DI N.-GUINEA.
Kwaliteit tjoekoep baik.
Satoe dari planters cacao di
N. Guinea, toean Van Royen, pa¬
da beberapa waktoe berselang
telah melakoekan pembitjaraan


OEROESAN TJANDI KOE
SOEMA
Pemerintah teeken appel pa¬
da Hof Tingg.
Seperti kita soedah pernah
wartakan, Raad v Justitie di Soe¬
rabaja soedah mengalahkan pe¬
merintah, jang minta Raad ambil
poetoesan overkan hak hak atas
poelau Tjandi Koesoema pada
pemerintah dengan harga f 1.
Raad ambil itoe poetoesan, kare
na hak2 jang dimaoekan oleh pe¬
merintah boeat mendapatkan itoe
poelau Tjandi Koesoema, dekat
Bali dianggap tidak diloekiskan
dengan djelas. Terhadap itoe poe¬
toesan dari Raad van Justitie pe¬
merintah telah teeken appel, se¬
dang selamanja itoe perkara di
goeroes lebih djaoah pemerintah
soedah doedoeki itoe poelau
Tjandi Koesoema dengan bajan
keroegian f 1, pada aehliwaris
nja orang jang mempoenjai hak
atas itoe poelau, demikian M. H.
Perkara jang roewet oeroesan
itoe poelau, hak2nja poelau ma¬
na ditoelis pada satoe daoen lon
tar meloeloe, bakal moelai dipe¬
riksa oleh hof tinggi di Batavia
pada boelan depan.


Boeah2han dengan kapal
terbang
Dari Amerika ke Se¬
marang teroes dengan
pesawat terbang. Boe¬
ah2an Libby oentoek
Seri Soeltan Djocja.
Dizaman ini benar benar kita
hidoep tjepat. Seakan akan ba¬
roe kemaren tiap tiap kedenga¬
ran boenji mesin terbang menden


roe deroe, kita sekalian jang ber¬
djalan berhenti berdjalan, jang
bekerdja berhenti bekerdja, me¬
nengadah, menengok keatas de
ngan hati penoeh keheranan dan
keta'djoeban. Bagaimana barang
sebesar dan seberat itoe dapat
terbang.
Tetapi bagaimanakah sekarang
Sekarang deroe mesin terbang
dioedara tidak berapa menarik
perhatian kita lagi malahan se¬
ring tidak kita pedoelikan.
Dalam hal ini KNILM dan KL
M toeroet poela mendjadi sebab
Pesawat pesawat kedoea maska
pai itoe berangkat dan datang
nja boleh dikatakan seperti be¬
rangkat dan datangnja kereta api
Saban hari tetap tjotjok dengan
djam jang ditentoekan pada tarip
nja.
Soenggoehpoen begitoe sekali
sekali perhatian kita tertarik djoe¬
ga. Misalnja baroe baroe ini, ke¬
tika pesawat KNILM mendarat
di Simongan (Semarang dari Be¬
tawi. Diantara barang barang jg
dibawanja adalah seperti boeah
boeahan keloearan paberik Libby
jang dikirimkan dari Amerika de¬
ngan pesawat terbang teroes ke¬
Semarang, atas pesanan Seri Soe¬
tan Djokja.
Peti itoe moela moela dikirim
kan dengan pesawat Pan Ameri
can Clipper dari Amerika ke Ma¬
nilla dan ke Hongkong dari sana
dengan pesawat Imperial Airways
ke Bangkok selandjoetnja de
ngan pesawat KLM hingga ke¬
Medan dan dari Medan dengan
pesawat KLINM ke Semarang,
Pesanan dari Soeltan itoe soe¬
dah tentoe oleh pabrik Libby di
pandang soeatoe kehormatan be¬
sar, apa lagi karena Sri padoeka
jang Mahamoelia diminta soepaja
jang sebahagian lekas lekas diki
rim dengan pesawat terbang, ada
poen sisanja, jang sebahagian be¬
sar dikirim dengan kapal sebagai
mana biasa.
Paberik Libby benar benar pa¬
toet bersenang hati, kehormatan
seroepa itoe tidak terdapat oleh
sebarang paberik. Orang ma'loem
bahwa jang disadjikan dan dihi
dangkan orang di istana oentoek
santapan radja radja boekan ba¬
rang kodian, melainkan barang
jang soenggoeh soeng terpilih
dan terpoedji segala galanja.


Seorang Europe berboeat me¬
soem.
Seorang Europa nama K. ba¬
roe ini telah ditahan preventief
oleh politie di Djokja karena di
toedoeh mentjemarkan kehorma
tannja satoe anak perempoean
Indonesier oemoer 9 tahoen.
K sedikit hari lagi akan diki
rim ke Semarang oentoek dima¬
djoekan didepan Raad van Justi
ie. la soedah sering dimadjoe
kan didepan pengadilan lantaran
perkara mesoem djoega antara
lain2 poen dengan perempoean
dibawah oemoer dan anak lelak
IS. Sm.


Kaoem boeroeh di Indonesia
Rapport toean
Butler.
Correspondent Aneta menga¬
watkan dari Geneve, bahwa Inter
nationale Arbeidsbureau telah
mengoemoemkan boenji rapporr
toean Harold Butler tentang pet
djalanannja ke Indonesia.
Meskipoen kekajaan alam di
Indonesia telah dikerdjakan ma
noeroet ilmoe pengetahoean, akan
tetapi krisis doenia telah mening
galkan akibat jan hebat djoega
di Java dan Soematera disebab
kan toeroennja harga barang ba¬
rang bahan
Sel ma doenia tidak melin
doengi krisis2 economie, selama
itoe poelalah kemakmoeran tidak
akan tetap terpelihara di Indone¬
sia. Tentang peri keadaan sociaal,
toean Butier memoedji politiek
pemerintah jang menghalangi hak
tanah bangsa Indonesia pindah
ketangan bangsa lain. Beliau me¬
moedji tindakan penghapoesan
poenale-sanctie dengan perlahan
lahan di Indonesia.
Pengalaman memberi peladja
ran, bahwa atoeran itoe poena
le sanctiel tidak boleh tidak mes
ti ada dan antoeran terseboet
mesti poela diboeang sama se¬
kali. Toean Butler memoedji oe¬
roesan kesehatan pada onderne
ming2 di Indonesia, speciaal di
Soematera. Koeli koeli pada on
derneming2 sekarang sama se¬
hatnja dengan koeli2 di Eropah.
Kemadjoean itoe adalah memoe¬
liakan kaoem planters. Beliau
berpendapatan bahwa waktoe be¬
kerdja dan oepah pada plan ta¬
ge2 di Soematera ada lebih baik
dari pada di Java.
Perdjandjian bekerdja dengan
koeli2 di Indonesia meskipoen
sociale wetgeving beloem ada
dinegeri ini Indonesial tidaklah
boleh dikatakan boeroek didalam
onderneming2 bangsa Eropah dan
dalam onderneming2 jang sete¬
ngah besar kepoenjaan bangsa
Tionghoa.
Djam bekerdja dengan lama
dan oepah kaoem boeroeh ren¬
dah dalam peroesahaan2 kepoe¬
njaan Indonesier. Toean Butier
mengakoei, bahwa hal ini soekar
metaperbaikinja dan hanjalah
moengkin dengan lambat laoen
sadja.
Toean Butler memoedji tinda
kan mendjaga keselamatan dalam
paberik2 disebabkan dienst kese¬
lamatan jang baik itoe. Kembali
toean Butiar mengoetjapkan teri
ina kasih jang tidak berhingga
atas penjamboetan jang menje¬
nangkan baginja di Indonesia.
Melanggar wet octrool.
.G. Farben contra firma Djepang
Bahan2 warna oen
toek keperloean
batik.
Sedjak boelan Januari 1936 pa
da Raad van Justitie di Batavia
telah tergantoeng satoe perkara
civiel antara I. G. Farben dan
firma Djepang „Seye & Co" da
ri Batavia. Doedoek perkara jang
masih beloem poetoes sampai se¬
karang seperti berikoet.


poenia islain
PALESTINA.
Station Djenin diserang.
Berita officieel dari Bureau Na¬
tional Arabe Damas ISijrie, Demi
kian:
Pada soeatoe tengah malam
boelan jang laloe, orang orang
Arab, Paiestina telah melakoekan
penjerangan pada station trein
Djenin. Pertempoeran berdjalan
tidak begitoe lama disebabkan
oedara sangat boeroek.
Dalam perdjoangan ini Ingge¬
ris telah keroegian seorang dari
soldadoenja, sementara dari pi¬
hak bangsa Arab tidak terdapat
korban djiwa, hanja terdapat 2
orang dari padanja mendapat
loeka agak berat.
Sepandjang keterangan bureau
diatas, loeka loeka doea orang
Arab Palestina itoe tidak memba¬
hajakan djiwanja.
Pada ke esokan harinja, Ingge¬
ris mengatoer barisannja jg bo¬
leh dikata besar djoega dimana
6 pesawatnja toeroet ambil baha
gian. Maksoed mereka jalah akan
mendjalankan pembalasan pada
kaoem pemberontak malam tadi
nja.
Di tengah djalan tatkala mere¬
ka menoedjoe soeatoe pegoenoe¬
ngan jang mereka sangka bahasa
kaoem pemberontak berada dida
lamnja, disini mereka telah men¬
dapat serangan lagi, hingga ter¬
djadilah pertempoeran jang lebih
hebat dari malamnja.
Kesoedahan dari pergoelatan
diatas, bureau tsb. tidak terang
kan sebab diwaktoe mereka mem¬
beritakan kabar diatas, perkela
hian masih berd alan teroes.
Di lain bahagian, kaoem pem¬
berontak telah menjerang poela
station Choedairah, dan telah me¬
newaskan njawanja seorang pen¬
Firma Djepang itoe mendatang
kan bahan2 warna goena keper¬
toean batik dari Japan. Bahan2
warna itoe menoeroet penjelidi
kan jang dilakoekan oleh I.G. Far
ben telah diperboeat menoeroet
tjampoeran atas nama l.G. ada
memegang patentnja. Perkara ini
mendjadi satoe perkara roewet,
karena orang haroes menjeliai
dengan telit bahan2 jang dipakai
loeh batik2 dari Djepang itoe.
Perkara jang masih bergantoeng
sampai sekarang ini soedah di¬
doeloei oleh satoe perkara „kort
geding" jang memoetoeskan bah
wa oentoek sementara waktoe
sampai perkara itoe dipoetoeskan
firma Djepang itoe tidak boleh
mendjoeal lebih djaoeh bahan2
warna itoe oentoek goena batik.
Raad van Justitie dalam oeroe
san ini telah meminta bantoean
Octrool Raad di Nederlan sedang
Raad van Justitie sendiri telah
mengangkat satoe commissie ter¬
diri dari achli ahli jang menjeli
diki barang barang bahan jang
dipakai oleh tjat batik Djepang
itoe dan tjat batik bikinan Ir 16
Fa oen.
Rapport hasil penjelidikan com¬
missie itoe ditoenggoe sedikit


djaga trein bangsa Jahoedi.
Penjerangan ini melabakan ka¬
oem pemberontak doea ekor koe¬
da kepoenjaan orang jang djadi
korban itoe.
Ganggoean kawat talifoen
Orang orang Arab Palestina te
lah memoetoeskan lagi kawat ka¬
wat talifoen jang menggaboeng
kan antara: Jurusalem - Uriha,
Beisjan Djenin, Djenin - Neplus,
Neplus — Tulkarm, Anna'cirah
Lyd, zar'ain Ramlah d. I. I.
Mahkamat Rakjat Palestina
Boekan sadja pemerintah Ingge¬
ris jang mempoenjai organisatie
teratoer tentang kemilitairan akan
tetapi pendoedoek disanapoen
mempoenjai djoega Mahkamat jg
mengoeroes bagaimana tjara tja¬
ra penjerangan mesti didjalankan
tindakan manakah mereka mesti
mengambil oentoek mempertahan
kan hak dan tanah airnja, begi¬
toepoen sikap apakah jg haroes
mereka lakoekan terhadap pada
mereka jang sebangsa seagama,
akan tetapi semata mata mendja¬
di moesoeh dalam selimoet.
Sebagai kepoetoesan baroe ba¬
roe ini, Mahkamat itoe telah mem¬
bebaskan toean Sajied Hamid Is
mail dari pendoedoek desa lksa¬
al, sesoedah dilakoekan peperik
saannja oleh Mahkamat terse¬
boet, dimana toean itoe disang
ka adalah dari mata matanja pi¬
hak Inggeris.
Setelah ternjata kebenaran toe¬
an itoe. Mahkamat membebaskan
perkaranja dan dibolehkan kem¬
bali ketempat kedoedoekannja.
Di roemah, toeah itoe disam
boet oleh tamoe jang boekan sa¬
dja dari kampoeng itoe, akan te¬
tapi dari lain lain tempatpoen
banjak djoega jang mengoendjoe
ngi; kesemoeanja mereka itoe
menghatoerkan SELAMAT SE
DJAHTERA.


waktoe lagi dan berdasar atas
rapport itoe. Raad akan menge¬
loearkan poetoesannja dalam per¬
kara jang bertahoen ini.
Kolonisatie tidak djadi
Boeloem lama berselang kita
telah mengoetip toelisan dari se¬
orang hoofdredacteur soerat ka¬
bar Straits Times jang terbit di
Singapore, dimana penoelis men¬
tjeritakan tentang emigratie orang
orang Djawa ke Melaka.
Sekarang J8 mengabarkan, bah
wa dikalangan Pemerintah disini
terdengar kabar, bahwa ojang
orang Djawa tidak akan dikrrim
ke Djohor sebab lndonesia ma¬
sih mempoenjai banjak tempat di
mana orang orang Djawa dapat
berdiam. Ditahoen ini kira kira
30.000 orang pendoedoek tanah
Djawa jang akan dikirim ketanah
seberang. Djoemlah jang sekian
itoe tentoe masih koerang, djika
koerang djika orang mengingat
bahwa moengkin sekali banjak
orang jang akan pindah ke Djo¬
hor. Perhatian terhadap kolonisa
tie itoe tidak bermaksoed hen
dak mengirimkan orang orang
dari Indonesia ke loear negeri mi


Tjerita Pendek
nari moenakoe
Menoeroet tjerita seorang iboe
oleh H. S. B. K.
„Mengapa engkau beroepa
sangsi? oedjar Ani kepadako
„Sebab setahoekoe dia soe¬
dah ke Djawa boekan?
„Ja, soedah setahoen. Doea
tahoen lagi baroe dia poelang.
Dan sampai sekarang masih
teringat djoea oleh koe lagi akan
air matakoe jang menitik sewak
toe berpisah dengan dia di Em
mahaven.,,
„Sedjak bila engkau bertjinta
tjintaan dengan dia? oedjarkoe
poela sambil menahan hati jang
bergontjang.
„Telah lama djoea. Sedjak
doea tahoen jang laloe.
Ta' terkata betapa loeka hati
koe. Tetapi karena akoe kawan
Ani perloelah akoe menoetoep
rahsia kedjadian itoe.
Malam itoe hatikoe amat piloe
Wadjah Sofjan nampak terbajang
di roeang matakoe. Alangkah hi
nanja dia.....
Dari sehari kesehari perasaan
koe ta keroean sadja.
Bermenoeng akoe soedah se¬
laloe poele. Achirnja akoe dja¬
toeh sakit.
Pagi Minggoe datanglah Moe¬
hammad Noer menemoei akoe
akoe ditanjainja, tetapi dengan
segera koetegahkan. Koeminta,
bahwa sekali-kali djangan dia
bertanja apa-apa bepadakoe.
„Apa sebabnja Tina? oedjar
nja poela dengan agak sedih,
„Sebab kerongkongankoe me¬
rasa sempit djawabkoe.
Ta' lama kemoedian dia min¬
ta izin kepada iboekoe hendak
poelang.
Sementara itoe koeketahoei jg
bahasa Ani sangat merasa ber¬
oentoeng. Akoe jang telah me¬
moetoeskan perhoeboengan de
ngan Sofjanpoen ta' koerang poe¬
la merasa moedjoer karena me¬
nge angkan seorang kawan akan
hidoep bahagia. Alangkah sem¬
pitnja pengertiankoe itoe,
Sekarang akoe tinggal diroe
mah. Setahoekoe atjap djoea akoe
jg memboenjikan gitar dengan se¬
dih. Tetapi ta' koerang poela
akoe jang menerimah adjaran da¬
ri madjalah2 jang senantasa di
berikan ajah kepadakoe.
Dan didalam notes penghidoe
pankoe koeselipkanlah seboeah
enang kenangan.
Hari moedakoe,
Hari penoeh ketjewa.
Sedih doeka, piloe,
Koekenang itoe semoea.
Ada samboengan
salnja Malaka dil sebagainja.
Seperti orang telah mengetahoei,
didalam tahoen 1920 dan 1930
banjak sekali orang Djawa jang
pergi ke Djohor bekerdja pada
onderniming karet.
Pada waktoe itoe Pemerintah
Ingeris mengadakan propaaanda
di Tanah Djawa dengan actie
dengan maksoed soepaja banjak
sekali orang jang soeka pergi
ke Djohor.


Sarong


TADIG


asli


selairoeng


Saban hari REBO dan SAPTOE mengeloearkan tjorak2 baroe menoeroet zaman
Tjetoepnja ditanggoeng tidak loentoer
Persediaan besar hanja pada toko:
BOEJOENG TAMIN
M.G. Mohammad Yoosuf


63 Batpoeh - Padang
Telegrans; „BDEJOENG TAMIN
Tel no 161


No. 58 Batipoeh - Padang.
Telegrams: „MUNAYOOSUF


ATENTIETTEERTENTIESTENERTENTIERETTEETETEETEPETETTETTENTIERTENTIETITTA
Djangan loepa Koendjoengilah
HOTEL MOESLIM


Dan
Restaurant Balai Baroe
Kampoeng Tionghoa, FORT DE KOCK.
Moelai 11 Maart 1938, diboeka filiaal dari Hotel Moeslim dan Restaurant
Balai Baroe, bertempat dikampoeng Tionghoa di Fort de Kock.
Publiek tidak akan ragoe lagi, sebab kita poenja Hotel dan Restaurant
soedah terkenal lama di Padang, sebagai Restaurant jang satoe2nja bisa
menjediakan berbagai makanan jang lazat dan minoeman jang njaman.
Masakan dipimpin oleh koki jang soedah lama bekerdja dalam Restaurant
besar, beserta pelajanan dilakoekan oleh kita poenja djoeroe pelajan jang
terkenal radjin dan hormat.
Dengan djalan ini kita akan memperkenalkan restaurant kita kepada PU
BLIEK di Fort de Kock, dan menanti koendjoengan toean toean adanja.
HORMAT BEHEERDER FILIAAL
Hotel Moeslim dan Restaurant Balai Baroe, 
Padang dan Fort de Kock.
102


Awas
Mintaklah selaloe AIR DJAMOE
ASMANI DRANK oentoek menam
bah kekoeatan toean toean.
Orang jang biasa meminoem
obat Asmani Drank lama-lama.
sehat gagah goembira
Agenten
Hadjo Bongsoe B.N.
Kamp. Baroe — Padang.
Importeur: D. M. Talib Alibi


AARAHAARAARRAARAHARAHAN ARRRRARNAAN


Vendulocaal „De Leeuwe
Venduhouder:
P.W.F. von Liebenstein
Slingerlaan 7. Telef. No. 295
lelang Malam
Moelai djam 6,30
Pada hari Rebo 6 Juli 1938 di
roemahnja jang terhormat Toean
S. vidr SCHAAF
Inspecteur van politie Iste klasse
Niuwe Gantineweg no. 19
Dari perabot roemah toean terse¬
boet jang terdjaga baik, modern
dan terbikin dari Java djati,
Boleh datang lihat pada hari Se¬
lasa 5 Juni dari djam 5-8 malam


ldem.
LELANG MALAM
Moelai djam 6.30
Pada hari Djoemahat 8 Juli 1938
Didalam satoe roemah di Kam
poeng Dobi No. 65
Dari perabot roemah jang ter¬
djaga baik dan modern.
Boleh datang lihat pada hari Ka¬
mis 7 Juli dari djam 5-8 malam


Idem
LELANG MALAM
Moelai djam 6.30
Pada hari Senen 11 Juli 1938
Diroemahnja jg terhormat toean
K.OVERDULE
Sergeant der Infanterie
Ondatjeweg G.8
Dari perabot roemah toean ter¬
seboet jg terdjaga baik, netjes
Boieh datang lihat pada hari
Minggoe 10 Juli dari djam 5-8
malam.


Pemberi Tahoean
Saja Hadji Diris gir. Malin Soetan, soekoe
Tandjoeng, negeri dan diam di Piai Paoeh V Onderdistriek Loe¬
boek Begaloeng Padang, memberi tahoekan bahwa setoempak sa¬
wah harta poesaka jang saja warisi dari iboe kandoeng saja tem¬
patnja di Alai Paoeh V Onderdistrick Loeboek Begaloeng.
Terdiri dari 43 piring besar ketjil, watas sepadannja.
Timoer, dengan sawah saja jang tergadai kepada Chatib Raja,
Barat, dengan tanah peroemahan poesaka saja djoeaga jg di
tempati oleh orang banjak,
Selatan, dengan Bandar ketjil antara sawah si Ma' Lias.
Oetara, dengan djalan dari Paoeh V ke Limau Manis.
Moelai dari tg 25 Juni 1938 saja tidak berhak mengoeasai
dan hak saja memberi koeasa kepada orang lain mendjadi poe¬
toes, atas sawah itoe, karena sawah itoe saja soedah gadaikan
kepada V Kamariaj cs, diam di Piai Paoeh V (Selama dalam per¬
djand ian
Dari saja Hadji Diris.


Administratie kantoor


95


Ngarai Weg no 2 Fort de Kock
Sanggoep mengeritakan boekoe 2 dagang sam
pai beres pada a countant belasting dienst diharap
toean 2 saudagar beroeroesan pada kantor jang ter
seboet
Dikerdjakan oleh orang jang soedah me¬
ngerti dan berpraktijk lama dibawah pimpinan orang
jang soedah berdiploma Boek houding A dan B.
Pembajaran berdamai
De Beheeder


Hendak bepergian
kemana?
Beroeroesanlah dengan
„Hoeboengan penoempang
auto
Pasar Moedik 33 dan pasar Goan Hoat pasar Djawa Padang
Tel no. 395 dan 396
Agent dari Gouv autopost dients
Dioeroes dengan
tertip dan aman
Menoenggoe dengan hormat
E
JAPAN
Poesat perhatian doenia sekarang dan jang akan datang
Segala mata seakan2 terpantjang kesana,
Peladjarilah bahasa Japan, artinja bersedia oentoek
toeroet boeat masa depan.
Beladjarlah dengan pertolongan KITAB PENOENTOEN
JAAN—MELAJOE.
Oleh Hiroshi Ueno, Journalist
Satoe2nja boekoe boeat beladjar bahasa Japan, Practis
ringkas, terang dan lekas dimengerti.
Satoe boekoe tebal, formaat sedang, koelit airmas.
Harga f 3. vrij Ongkos
„penaboers
Roeang penjiaran poestaka Indonesia
Keramatplein 19 Batavia C
Catalogis dikirim gratis pada jang minta


Goleh persaksikan sendiri
Kalau enkoe enkoe atau toean toean ada mengoedjoengi
kota Solok datanglah minoem kepada tempat jang terkenal
Buffet baroe Solok
Disana ada tersedia bermatjam2 minoeman dan makanan
jang enak dan sedap
Menanti dengan hormat


Ditambah dan diperbaiki djalannja
Transport Autodienst 3 S. S.
NARAS LOEBOEK BASOENG VV
VIA TIKOE SPECIAAL
Membawa barang2 dan passagiers
Dienstberangkatdi Loeboek Basoeng
Poekoel 6 pagi. Masoek di Naras poekoel 820
pagi dapat persamboengan dengan kereta api ke Ka¬
dang dan Tanah Darat
Poekoel 1 siang. Masoek di Naras poekoel 4
I
petang dapat persamboengan dengan kereta api ke
adang station dan padang Pandjang.
Dients berangkat di Naras.
oekoel 9 pagi sedatangnja kereta api dari
Padang station dan Padang Pandjang-Masoek di Loe¬
boek Bas eng poekoel 12 tengah hari
11
Poekoel 4,30 setibanja kereta api dari Padang
dan tanah darat masoek di Loeboek Basoeng poekoel
6,30 sadja
Seanteronja auto dalam ini dienst ada auto baroe dan
didjalankan oleh sopir jang tjakap serta boleh diper¬
tjaja
Diantara itoe waktoe ada poela dienst auto extra
Datanglah pada segala stations S.S.S. dan stations
auto dienst di S.W.K. boeat bepergian keistoe-dan
meminta keterangan lebih panjang.
Menoempanglah pada S.S.S,serta dienst auto S,SS
berarti Hemat Tjepat dan sentosa.


Vendulocaal „De Leeuw
Venduhouder.
P.W.F, von Liebenstein
Slingeslaan 7 Telef. 295
lelang Malam
Moelai djam 6.30
Pada hari Senen 4 Juli 1938
diroemahnja jang terhormat toean
A. Sastrawinangoen
Hoofd Kadaster
Belantoeng Ketjil 47
Dari perabot roemah toean ter¬
seboet jang terawat baik, modern
dan seloeroehnja terbikin dari Ja¬
va- djati antara adanja:
KEBON
Satoe partij boenga2 jang ba¬
goes seperti boenga bougavaille,
chevelurespalm, antara koolpalm,
boenga hortensia dan bangkoe2
kebon.
BERANDA MOEKA
Zitje kaloe djati jang bagoes
betoel, terdiri dari medja dengan
4 korsinja, sangkoetan topi de
ngan katja boender telor, stan
daard boenga, dengan boenganja
jang bagoes, satoe partij piring
dinding, lelangsi pintoe dengan
koeningan, tandoek roesa, satoe
partij barang logam, lampoe Ti
ongkok model naga dengan stan
daardnja, kap lampoe jang ba¬
serta tikar Permadani.
BERANDA TENGA
Zitje jang bagoes betoel terdi
ri dari 1 medja dengan 4 korsi
nja jang pakai bantal compleet
medja2 ketjil boeat roko antara
ada pakai piring logam, stan
daard boenga, katja dinding de¬
ngan kleednja, satoe tikar per¬
madani jang besar oekoerannja
3.60x2.80 meter jang bagoes be¬
toel dan masih baroe lagi, satoe
lampoe listrik kroon dengan 
lampoenja, almari boekoe jang
bagoes dengan satoe partij boe¬
akoe2, satoe partij barang logam,
djam dinding dan djam listrik,
medja toelis boeat Toen dengan
koersinja, lampoe dinding, satoe
collectie pambar-gambar teeken¬
jan tangan, zitje Libetykap lam¬
poe jang bagoes dan modenn
dan selainnja.
KAMAR TIDOER
tempat Tidoer kajoe jang ba¬
goes dan compleet dengan klam
boenja, satoe tempat tidoer boe¬
sat 2 orang boeatan Soerabaja ak
mari katja 2 bagian dengan ka¬
tja boender telor, almari pakaian,
almari obat, zitje kamar, pot ma¬
lam, katja dinding jang besar,
medja dan zitje Liberty.
KAMAR MOEKA
2 tempat tidoer anak2 boeatan
Soerabaja, rak pakaian boeat anak
KAMAR ANAK
1 tempat tidoer boeatan Soera
baja, 2 lmari pakean dan 1 zitje
kamar.
KAMAR LOGEER
Tempat tidoer Soerabaja boeat
1 orang, 1 medja, 1 sangkoetan
pakean dan 1 katja dinding,
BRANDA BELAKANG
Perabot kamar makan jang


Graveennrichting
Cliche en Stempel
Fabrik Reparatie Ateli
S. B. Damly
Kali Ketjil, 9 PADANG
S.W K


Klamboe penganten
BELILAH
BATIK SOLO dan PEKALONGAN
SAROENG PADANG, GAROET
Permadani, selimoet Wool Volle,
Crepedechine, Georgette Renda
Semarang
Bedak dan minjak wangi
Sedia Baby Talc. Keloear
TOKO
Indonesia
25 Padang tel 333
wasscherij
Soekamenanti
Nipah No.35 Padang
Pekerdjaan tanggoeng netjis dan
bersih Menerima bermatjam2 ba¬
rang tjoetjian, sedjak barang njoe
nja2 japons, sampai jg kasan
Beheerder
A, OAMAD 0,5,


Binoerasjid
Djoeal segala roepa2 barang
kram badjoe kaoes en besi keloe
aran Europa, Amerika, en Japan
PASAR BATIPOEH 16 PADANG
Harga boleh berdamai


„ Noeroeljagin


Satoe2nja s.chabar Islam ter¬
bit 2Xseboelan memoeat artikel
jg penting2 membela kepentingan
Islam, memboeat soal djawab da¬
lam agama.
Saban keloear membawa
Arabis Editie.
Harga langganan f 2. 6 boelan
Adres:
„NOEROELJACIN"
BATOE SANGKAR
S.W.K


compleet antara ada medja makan
boender teloer jang bisa dibikin
besar, korsi kamar makan' drs
soir, buffet, almari makan dan al
mari thee jang bagoes betoel, sa¬
toe peti ijs Java-koelkast, djam
dinding jang acoord djalan be¬
toel, zitje rotan, satoe partij ko¬
si Weerner dan bangkoe. Eetse
vies jang compleet dan pakai
boenga, satoe partij barang2 glas
LEBIH DJAOEH
Bangkoe2 sekolah boeat anak2
schoolbord, almari anak2, satoe
partij mainan anak, perkakas da
poer jang compleet, machine ijs
satoe tempat masak merk Haller
dengan ovennja dan selainnja
ada strika listrik dan biasa dg
papannja, rak piring almari da¬
poer dan goedang dan banjak la¬
gi jang ta' diseboetkan.
Datanglah melihat barang2 pa¬
da hari Minggoe 3 Juli dari djam
5—8 malam.


